KAKEK BAPAKKU DULU 
BERPARTISIPASI MEMBANTU 
GERAKAN KEMERDEKAAN. 


DULU DIA ADALAH ORANG KAYA 
YANG DIKENALI BANYAK ORANG, 





TAPI DIA MEMBERIKAN 


SEMUA HARTANYA UNTUK 
GERAKAN KEMERDEKAAN 
DAN MENJADI MISKIN. € 





P _ 





PADAHAL DIA SUDAH 
BERBUAT BAIK SEPERTI ITU 
TAPI SETELAH MERDEKA DIA 
DIANIAYA ORANG-ORANG JAHAT 
YANG PUNYA KEKUASAAN. 





DENGAN SITUASI SEPERTI ITU, 
SEMUA BUKTI BAHWA DIA 
МЕМВАМТО СЕКАКАМ 
KEMERDEKAAN HILANG DAN 
DIA MENJADI SEMAKIN MISKIN 
TANPA PENGHARGAAN APA PUN. 


MAKANYA BAPAKKU PUN... 


HARUSNYA 
DIJUAL AJA 
NARA INI! 





*NARA DALAM BAHASA KOREA ARTINYA NEGARA 


DENGAN BEGITU 
DULU AYAHKU JUGA GAK 
AKAN HIDUP SEPERTI 
GEMBEL BEGINI! 


DAN AKU PASTI 
SUDAH HIDUP 
KAYA RAYA! 





ҮА KAN?! 
WANITA ITU JUGA 
NGGAK AKAN SELINGKUH 
DAN PERGI DARI 
RUMAH INI! KAU JUGA 
BERPIKIR BEGITU 
KAN? HM? CERI? 





DASAR 
MAKHLUK 
KEP*R*T ІМІ... 


m 


f 








y III II) 
Aqui 


MAKANYA KALAU 
ORANG NGOMONG, 


DIJAWAB DONG.. 





IYA- PAK CHOI, 
ADA APA? 


AH, NGGAK TAHU! 

AKU SEDANG MINUM! 
HARI INI PERASAANKU RASANYA 
KACAU KARENA KEHILANGAN 
SEMUANYA. 





APA? BENARKAH? 
DI SANA BANYAK ORANG 
YANG MENGHASILKAN 
UANG SEBANYAK ITU? 


PINJAM 
UANG LAGI SAJA! 
NANTI TINGGAL 
CARI LAGI! 





IYA, IVA 
AKU AKAN SEGERA 
KE SANA! 





NARA, 
BAPAK MAU KELUAR 
SEBENTAR. 


KARENA 
KAU LAGI DIHUKUM, 
DIAMLAH DI DALAM LEMARI 
SAMPAI BAPAK BILANG 
KELUAR. 





WALAU BAPAK 
KELUAR, BAPAK AKAN 
AWASI SEMUANYA! 
AWAS BERANI KELUAR! 





KECUALI KALAU 
KAU MAU DIHAJAR 
SEPERTI ANJING 
ITU! 





KALAU NGERTI 
JAWAB! 





ITU ORANG 
DENGAR DARI MANA 
SIH? DIBILANGIN 
JANGAN JUDI JUGA... 


ARGH! 
MENYEBAL- 
KAN! 


ДЕК, 








HEI, PAK JUNG! 
PAK WINAM JUNG! 
AKU TAHU KAMU 
ADA DI RUMAH! 


CEPAT BAYAR 
UANG KAMI! 





NARA- 
KAMU ADA DI 
RUMAH? 


SEPERTINYA NGGAK 
ADA ORANG, NARA KAN 
SERING NGGAK MASUK 
SEKOLAH. KITA TINGGAL- 
KAN PESAN AJA. 





BAWAIN AIR! 





HAH? 
KE MANA ANAK 
ITU? 














NGAPAIN 
KAU DI DALAM 
SINI? 





GOLDEN 
SPOON 





EPISODE 38 





. HARI INI 
MAKAN NASI 
DENGAN GARAM 





JANGAN 
SALAHKAN BAPAK, 
SALAHKAN IBUMU YANG 
KABUR DARI RUMAH. 


AH! DAN JUGA 
AKU YANG SUDAH 
SINTING INI. 





..МАКАМАМ 
CERI BAGAIMANA? 
DIA PASTI LAPAR KARENA 
MAKANANNYA SUDAH 
HABIS... 





CK! KENAPA 
AKU HARUS MIKIRIN 
MAKANAN BUAT 
MAKHLUK SIALAN 
ITU?! 





UDAH GAK ADA 
LAGI MAKANAN 
BUAT ANJING INI! 
BUANG AJA DIA! 





CERI KAN JUGA 
KELUARGA, DIA HADIAH 
DARI IBU. MANA MUNGKIN 
DIBUANG... 





KAU BERANINYA 
NGOMONG SOAL 
WANITA ITU 
DI DEPANKU. 





PAK JUNG, 
INI PEMILIK RUMAH! 
ANDA ADA DI 
DALAM KAN?! 


SAYA BARUSAN 
DENGAR ADA 
SUARA TERIAKAN! 
BUKA PINTUNYA! 





BILANG BAPAK 
NGGAK ADA 
SEPERTI BIASA. 


DAN BILANG 
KAMU LAGI 
NONTON TV! 





CEPAT BUK...! 





OH, KAMU, 
AYAHMU ADA 
DI MANA? 


NGGAK ADA 
DI RUMAH... 





APA MAKSUDMU? 
BARUSAN AKU 
DENGAR 
SUARANYA. 










BARUSAN 
SAYA LAGI 
NONTON TV... 


HMM... 
BEGITU YA? 





NGOMONG- 
NGOMONG KAMU... 
KOK LUKA-LUKA 
SEPERTI ITU? 











BILANG PADA 
AYAHMU UNTUK 
BAYAR UANG RUMAH! 
DAN BILANG ANGKAT 
TELEPONNYA! 


KALAU BULAN INI 
NGGAK BAYAR JUGA, 
KAMI AKAN MENGELUAR- 
KAN KALIAN! 





KAK, JELAS-JELAS 
ANAK ITU DI... 


BUKAN URUSANMU. 
JANGAN IKUT CAMPUR 
MASALAH KELUARGA 
ORANG. 





KAMU MAU 
TANGGUNG JAWAB 
KALAU HARGA RUMAH TURUN 
KARENA GOSIP ANEH 
MENYEBAR? 


KENAPA 
HARGA RUMAH TURUN? 
BEGITU TERJADI SESUATU 
DI SITU BARU HARGANYA 
BAKAL TURUN KAN. 





NGGAK USAH 
NGOMONGIN ITU, 
KITA PERGI KE SALON 
AJA YUK. 








INI TADI 
TEMAN-TEMAN 





..MENJENGUK 
KE RUMAH 
SAKIT BESOK? 








KAMU 
GAPAPA? 








YEOJIN, KAMU 
PASTI AKAN CEPAT 
SEMBUH. 





CEPATLAH SEMBUH 
JADI KITA BISA MAIN 
BARENG. 








DOKTER BERCANDA?! 
SUDAH KUBILANG 
AKAN KUBAYAR 
BERAPA PUN KAN! 


KENAPA DOKTER 
NGGAK BISA 
MENGOBATINYA?! 





BUKANKAH 
MENYELAMATKAN 
ORANG ITU 
PEKERJAAN 
DOKTER?! 


KAMI JUGA SEDANG 
MELAKUKAN YANG TERBAIK, 
TAPI PENYAKIT ITU... 








KALAU SAMPAI 
TERJADI APA-APA 
PADA PUTRIKU.. 


AKAN KUTUTUP 
RUMAH SAKIT INI. 








KALAU MELIHAT 
AYAHNYA BICARA 
SEPERTI ITU, SEPERTINYA 
YEOJIN ORANG KAYA 
YA? 





IYA, 
RUMAHNYA JUGA 


BESAR BANGET. KAMU 


NGGAK TAHU 
YEOJIN ITU 
ORANG KAYA? 


AKU KAN NGGAK 
GITU DEKAT DENGAN 
YEOJIN... 





HARI INI KITA DATANG 
KARENA TEMAN-TEMAN 
SEKELAS SUDAH SEPAKAT 

UNTUK MENJENGUK 

BERGANTIAN... 


KAMU SERING NGGAK 
MASUK SEKOLAH SIH, NARA, 
MAKANYA KAMU NGGAK 
SEMPAT JADI DEKAT. 





KONDISIMU 
JUGA LEMAH 
SIH YA. KAMU BILANG 
KAN KEBENTUR DIKIT 
AJA BADANMU 
LANGSUNG 
LEBAM. 





AYAHKU PASTI TIDAK 
AKAN BERBUAT APA-APA 
KALAU AKU KENA 
PENYAKIT MEMATIKAN 

2 





UANG UNTUK 
MENGOBATIKU 
PASTI SEMUA BAKAL 
DIPAKAI UNTUK JUDI 
SAMA DIA... 








ENAK YA YEOJIN. 
AYAHNYA KAYA RAYA 


DAN SANGAT 
PERHATIAN. 












SEANDAINYA 
AYAH YEOJIN ITU 
AYAHKU. 


О 
o 





AKU NGGAK 


MAU РОГАМС... 














IBU BARU 
PULANG 
SEKARANG?! 




















WANITA INI 
BARU SEKARANG 
DATANG KE RUMAH 





APA-APAAN 
KOPER ITU?! 





...АРАМУА YANG 
APA? TENTU SAJA AKU 
MENGEPAK BARANGKU 

UNTUK PERGI DARI 
SINI. 





SETIAP PAGI DAN MALAM 

SELALU JUDI, MINUM, DAN 

MERENUNG KEMALANGAN 
KAKEK. 


KAU YANG HIDUP 
SEPERTI GEMBEL 
KENAPA MENYALAHKAN 
KAKEK? 





ITU HANYA 
KARENA KAU 
ADALAH 
SAMPAH! 


BERHENTI 
MENGUNGKIT-UNGKIT 
ORANG YANG SUDAH 

MELAKUKAN HAL 
TERHORMAT DAN 
SADAR DIRI! 





SIAPA YANG 
MENGUNGKIT-UNGKIT?! 
AKU INI HARUSNYA 
TERLAHIR SEBAGAI 
ORANG KAYA! 





TAPI KENAPA 
BUKANNYA AKU, 
MALAH ORANG-ORANG 
YANG MENJUAL 
NEGARA ІМІ... 


YANG HIDUP 
TENANG TURUN 
TEMURUN SEBAGAI 
ORANG KAYA?! 





BUKANNYA ADA 
YANG SALAH DENGAN ITU?! 
MAKANYA SAMPAI AKU JADI 

KAYA, AKU AKAN TERUS 
MENGUNGKITNYA! 


ЛЛУ, 
DENGAN BEGITU, 
AKU MERASA LEBIH ADIL 
UNTUK HIDUP SEPERTI 
GEMBEL DI DUNIA 
YANG GILA INI! 





B*NGS*T... 
SEANDAINYA 
DARI AWAL AKU 
SUDAH KAYA... 


AKU NGGAK 
AKAN JADI GILA 
SEPERTI INI. YA KAN? 





SEJAK SAAT ITU DIA CUMA 
DIAM SAJA SEPERTI NGGAK ADA 
APA-APA MESKIPUN DIANIAYA, 
MAKANYA SEKARANG MASALAH 
SEPERTI INI MENUMPUK 
KAYAK Txx КАМ. 


MANA BISA 
AKU NGGAK GILA? 
BAHKAN ORANG NORMAL 
PUN PASTI MERASA INI 
NGGAK MASUK AKAL. 





...KALAU KAU SEGITU 
MARAHNYA PADA DUNIA, 
LAKUKANLAH SESUATU 
DEMI DUNIA INI. 


MENGHEMPASKAN 
AMARAH DENGAN 
KEKERASAN RUMAH TANGGA 
DAN MENYIKSA BINATANG, 
APA BEDANYA KAU 
DENGAN MEREKA? 





TERUS KAU 
MERASA LEBIH HEBAT? 
PADAHAL KAU 
SENDIRI MEMBUANG 





AH! AKU SUDAH 
MELAKUKAN KESALAHAN 
BESAR MENIKAH 
DENGANMU! 





KAU SEKARANG 
SELINGKUH DENGAN 
ORANG TUA YANG 
PUNYA PERUSAHAAN 
ITU KAN?! 


IYA! PERGI 
SANA, PERGI! 
TAPI..! 








AKU BARU 
NGOMONG SEKARANG, 
TAPI APA BENAR 
DIA ANAKKU? 


KENAPA DIA 
SAMA SEKALI GAK 
MIRIP DENGANKU? 





DIA ANAK 
ORANG LAIN KAN? 
HM? 


„КАО 
BENAR-BENAR 
ШАК BIASA.… 





KENAPA 
NGGAK BISA BAWA DIA? 
KARENA ORANG TUA 
ITU MENYURUHMU 
DATANG SENDIRI? 


APA ORANG 
TUA ITU BUKAN 
DARI KELUARGA 
PENGKHIANAT BUKANKAH 
JUGA? SEMUA ORANG 
TAJIR PASTI ADA 
HUBUNGAN? 





- KALAU ORANG-ORANG 
YANG SUKSES DENGAN 
USAHA SENDIRI MENDENGARNYA 
PASTI BAKAL MENOLAK. 





WAH! IRINYA~! | 


SEANDAINYA AKU YANG 

LAHIR PADA ZAMAN ITU, 

PASTI SUDAH LANGSUNG 
KUJUAL.. 





*NARA DALAM BAHASA KOREA ARTINYA NEGARA 





OH ITA! SEBAGAI 
PENGGANTI PARA LELUHUR 
YANG SUDAH DIKHIANATI AKU 
YANG AKAN MENERIMA PERMINTAAN 
MAAF DARI MEREKA YANG 
SUDAH MENJUAL NEGARA 


SENDIRI. JADI KAU MINTA 
UANG DONG 
KEPADANYA. 





GIMANA KALAU 
SETENGAH DARI HARTA 
DIA! DENGAN GITU 
AKU MAAFIN DEH! 





DASAR 
SINTING... 





AKU AKAN 
PERGI SEKARANG, 
TOLONG SADARLAH 
DAN BENAHI 
HIDUPMU ITU. 














HEI! SINI KAU! 
KALAU MAU PERGI 
BAWA ANAK INI 
JUGA! 














BARU UMUR 8 TAHUN 
TAPI MIRIP SEKALI 
DENGAN IBUMU. 


GIMANA BISA 
NGGAK ADA SATU 
BAGIAN PUN YANG 
MIRIP DENGANKU? 





CEPAT BILANG. 
KAU BUKAN 
ANAKKU KAN? 


S 
KAU BUKAN 
ANAKKU 
KAN?! 





BERISIK, 
DASAR ANJING 
B*NGS*T! 


BA, 
BAPAK! 








HARI ITU AKU DIPUKUL 
HABIS-HABISAN 


DAN CERI 


MATI. 


ВЕВЕКАРА HARI KEMUDIAN 








т шт шы | 





УЕОЛМ KATANYA SUDAH 
NGGAK DI RUMAH SAKIT LAGI 
DAN BALIK KE RUMAHNYA. 


DAN KATANYA DIA 
INGIN PUNYA PESTA PIAMA 
DENGAN ANAK-ANAK... 





ANAK-ANAK CEWEK 
DI KELAS SUDAH JANJIAN 
MAU GANTIAN MENGINAP 
SATU MALAM. 


NARA, KALAU KAMU 

NGGAK KEBERATAN, 

HARI INI AYO PERGI 
BARENG. 





ANAK-ANAK BAKAL 
BERKUMPUL DI DEPAN 
WARUNG TTEOKBOKKI, 

KALAU KAMU MAU IKUT 

DATANG JAM 5 ҮА. 





MENGINAP 
SEMALAM...? 


BAPAK BAKAL 
IZININ NGGAK 
YA? 





«АТАУ DIA 
MALAH GAK 
PEDULI? 


WAKTU IBU PERGI 
KAN DIA JUGA MAU 
MEMBUANGKU. 





YAH... IBU JUGA 
MEMBUANGKU 
SIH. 








APA INI 
GARA-GARA AKU 
MAKANYA BAPAK 

DAN IBU JADI 
BEGITU...? 


MUNGKIN 
AKU SALAH 
KARENA AKU ANAK 
YANG NGGAK 
DIINGINKAN... 














N 


APA AKU 
BENAR-BENAR 
ANAK YANG NGGAK 
DIINGINKAN? 





AKU JUGA MAU 
SEPERTI ITU DENGAN 
BAPAK DAN IBU! 





AKU MAU 
BAHAGIA DENGAN 
BAPAK DAN IBU! 

















EX 


